WikipediA 

Bahasa Filipino 


Filipino ( Wikang Filipino [wi'keg , fi: li' pi: no]) 
mengacu pada pada bahasa nasional ( Wikang 
pambansa/Pambansang wika ) dari Filipina. Bahasa ini 
dirancang sebagai bahasa resmi bersama dengan bahasa 
Inggris Filipino merupakan ragam standar 
dari bahasa Tagalog/ 4 ! yang juga merupakan bahasa 
daerah dari rumpun Austronesia yang dipertuturkan 
secara luas di Filipina. Pada tahun 2007, bahasa 
Tagalog menjadi bahasa pertama dengan penutur 28 
juta orang atau sepertiga penduduk 
Filipina/ 5 ! sedangkan Filipino menjadi bahasa kedua 
untuk 45 juta orang. Filipino mempakan salah satu dari 
185 bahasa-bahasa yang ada di Filipina yang tercatat 
dalam Ethnologue.^ Secara resmi, bahasa Filipino 
dijabarkan sebagai bahasa jati yang dipergunakan 
secara lisan dan tulis di Metro Manila, Wilayah Ibu 
kota Nasional dan juga pusat-pusat perkotaan di seluruh 
kepulauan (Filipina) olehKomisi Bahasa 
Filipino ( Komisyon so Wikang Tagalog atau KWF)J 7 ' 

Referensi 


Kutipan 

1. A Filipino (http://www.ethnologue.com/languag 

e/fil) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Filipino". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck 
Institute for the Science of Human History. 

3. A [[#CITEREF|]] 

4. A Nolasco, Ricardo Ma. (24 April 2007). 
"Filipino and Tagalog, Not So Simple". 
svillafania.philippinepen.ph. Diakses tanggal 
22 May 2014. 

5. A Varldens 100 storsta sprak 2007, 
Nationalencyklopedin, 2007 

6. A "Philippines". Ethnologue. 

7. A Pineda, Ponciano B.P.; Cubar, Ernesto H.; 
Buenaobra, Nita P.; Gonzalez, Andrew B.; 
Hornedo, Florentino H.; Sarile, Angela P.; 
Sibayan, Bonifacio P. (13 May 1992). 
"Resolusyon Blg 92-1" [Resolution No. 92-1]. 
Commission on the Filipino Language (dalam 
bahasa Tagalog). Diakses tanggal 22 May 



Filipino 

Wikang Filipino 

Pelafalan 

[wi'ker) ,fi:li' pi: no] 

Dituturkan di 

Filipina 

Penutur 

bahasa 

(lihat Tagalog) 

L2: 45 juta (2013)W 

Total: 70+ juta 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Filipina 


■ Filipina Tengah 


■ Tagalog 


■ Filipino 

Sistem 

penulisan 

Latin (alfabet Filipino) 

Braille Filipina 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Filipina 

Diatur oleh 

Komisyon sa Wikang Filipino 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

fil 

ISO 639-3 

fil 

Glottolog 

filil244 (http://glottolog.or 


g/resource/languoid/id/filil24 


4)H1 

Linguasfer 

31-CKA-aa 

'W 



r r* 4 ; ; ' 


j | Negara dengan penutur antara 500.000- 
1 . 000.000 


Negara dengan penutur sampai 100.000 
Negara dengan jumlah penutur sedikit 










































2014. “Ito ay ang katutubong wika, pasalita at 
pasulat, sa Metro Manila, ang Pambansang 
Punong Rehiyon, at sa iba pang sentrong 
urban sa arkipelago, na ginagamit bilang.” 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Filipino&oldid=15135825" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Juni 2019, pukul 19.08. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




